



MAJLIS TAFSIR AL-GUR'AN 
(MTA) PUSAT 


sa http://www.mta.or.id email : humas@mta.or.id Fax : 0271663977 
Jl. Ronggowarsito 111A, Timuran, Banjarsari, Surakarta, Kode Pos 57131, Telp. 0271663299 


KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 
Ahad, 18 Oktober 2020/01 Rabiul awwal 1442 Brosur No. : 2025/2065/IF 


Hidup sesudah mati (12) 
Keadaan manusia di padang mahsyar (Lanjutan) 
Firman Allah SWT : 


ha ta “koi AA SENI 3 BS 38 3 US Eya3 


VY He me YI 


Dan barangsiapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia 
akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar). (AS. Al- 
Israa' : 72) 


Bai 3 IA II AL Sh AKAN H3 AS Ia 
z GH (20A 0 o Ai aa 23 DAN A03 Ca SE 
se K5 daniah JO aa RAS ta 
ON (AV Jias bb SUS as Su 1 


Pa 


Ejs GW$ Ulas US 1 TI, WL AS bb Aa 
Gr Pa Henny rata 


Dan barangsiapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk dan 
Barangsiapa yang Dia sesatkan maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat 
penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan Kami akan 
mengumpulkan mereka pada hari giyamat (diseret) atas muka mereka dalam 
keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka 


Jahannam. Tiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam Kami tambah 
lagi bagi mereka nyalanya. (97) 

Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat- 
ayat Kami dan (karena mereka) berkata, "Apakah bila kami telah menjadi 
tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar 
akan dibangkitkan kembali sebagai makhlug baru ?". (98) IAS. Al-Israa' : 97- 
98| 


(TOBA Beat IE K5 ISI SE js 13 
HE SAN JO Sg KN A33 ALIS GAS IL 


Yo-tt jeli (Tajur Lala VI cake yu 
Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Apakah yang telah diturunkan 
Tuhanmu ?". Mereka menjawab, "Dongeng-dongengan orang-orang 
dahulu". (24) 
(ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan 
sepenuh-penuhnya pada hari giyamat, dan sebagian dosa-dosa orang 
yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun (bahwa mereka 
disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. (25) IAS. 
An-Nahl : 24-25) 


S3 Gal (Ne Jia Aa Ag IA LS Ge 
BN Gg BAN B3 OA aa aa an 


Kat ab On) EN Inti SMA 3 


- 


Barangsiapa berpaling daripada Al-@uran maka sesungguhnya ia akan 
memikul dosa yang besar di hari giyamat, (100) 

mereka kekal di dalam keadaan itu. Dan amat buruklah dosa itu sebagai 
beban bagi mereka di hari giyamat, (101) 

(yaitu) di hari (yang di waktu itu) ditiup sangkakala dan Kami akan 
mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan wajah yang 
biru muram: (102) (AS. Thaahaa : 100-102) 


B 


A3 KAN KIS Kata LB EP PA Ia 
3 Naa ina J3 (11 LA 3 
2 DG dr DA IIS IE ON ori 


Oo. 

WI ab (NY aa 
Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya 
penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari 
giyamat dalam keadaan buta". (124) 
Berkatalah ia, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam 
keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat ?". (125) 
Allah berfirman, "Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka 
kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamu pun dilupakan". 
(126) (AS. Thaahaa: 124-126| 


Hadits- hadits Sia SAW : 


38 dn JA Ip Pa ga 

Ia DIAN KAS S6 KN AG daa eh Sdh sila 

Hata sekeus WR OI Ie HA aa 3 
YAAT IL ala 


Dari Jabir bin 'Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW La 
"Jauhkanlah kalian dari berbuat dhalim, karena sesungguhnya perbuatan 
dhalim itu (menyebabkan) kegelapan pada hari giyamat, dan jauhkanlah 
kalian dari sifat kikir, karena sesungguhnya kikir itulah yang 
membinasakan orang-orang sebelum kalian, mendorong mereka 
menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram". IHR. Muslim juz 4, 
hal 1996, no. 56J 


YYV “ DNARAR Yak. KA Cp 


Dari Sa'id bin Zaid bin 'Amr bin Nufail bahwasanya Rasulullah SAW 
bersabdda, "Barangsiapa yang mengambil (menyerobot) sejengkal tanah 
secara dhalim, maka pada hari giyamat Allah akan mengalungkan tujuh 
HN SN (HR. Muslim juz 3, hal. 1230, no. 137) 


Ia dy BA Ip33 Sab IE ba Ii aa IP 


P3 Pad 

“9 . A Oo. o Iu 204, . TG - - $, 
Dari Sa'id bin Zaid RA, ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, "Barangsiapa yang mengambil (menyerobot) tanah secara 


dhalim, maka (pada hari giyamat) akan dikalungkan tujuh bumi 
kepadanya". an Bukhari juz 3, hal. 100) 


GI Fb (: 3 JG J6 Pa AS 33 SA al Sa 
F6 S3 ITE SB desi Ata Ga LAI 235 NE An 
it as Jaga Bat sal tg ai ya 


Ar gel 


Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Allah berfirman, 
"Ada tiga golongan yang besok pada hari giyamat menjadi musuh-Ku. 1. 
Orang yang berjanji dengan nama-Ku kemudian dia khiyanat, 2. Orang 
yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya (hasil penjualan 
itu)", dan 3. Orang yang mempekerjakan buruh (karyawan) dan karyawan 
itu telah bekerja dengan baik, tetapi orang itu tidak memberikan upahnya". 


4 


(HR. Pe 3, hal. 2 


D Aa 


GI Ae BEA Is JUS SE yg 
Yara oh Ng EKA ae ASI BA Aa 23 SANG 
NOT alam OMG ep UN 


Dari Ibnu 'Umar, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Apabila Allah 
telah mengumpulkan orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang 
akhir besuk pada hari giyamat, maka setiap orang yang berkhianat 
(mengingkari janji) akan diberi bendera (untuk tanda), lalu dikatakan : "Ini 
adalah khianatnya si fulan bin fulan". IHR. Muslim juz 3, hal. 1359, no. 9J 


Z Kls | 4 - 1 & o- T 0 
des BA Jl JARAN IE GEN AK II 
. 


Kol Ae UG RAN AR Ab Sbb Ie 


Oi Pa Ia “isa ae “Baro WTA 2 Ta Ti 
M3 BA Ibn JUS Ghana Mag ASI la JG 


- 4 : 1 2.3 o | Ta G 6 De 3 04 
Ja RN Ia MI PG 3 SAK B3 AS 


na Ka) Hee Sa s3 san Nala 


Dari Abu Humaid As-Saa'idiy, ia berkata : Rasulullah SAW pernah 
mengangkat seseorang yang biasa dipanggil dengan Ibnul-Lutbiyyah 
untuk mengumpulkan zakat bani Sulaim. Setelah orang itu kembali kepada 
Rasulullah SAW, lalu menghitungnya, ia berkata, "Ini harta kalian, dan ini 
hadiah (untuk saya)". Maka Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa kamu 
tidak duduk saja di rumah ayah-ibumu sehingga hadiah itu datang 
kepadamu, jika kamu memang benar". Kemudian Rasulullah SAW 
berpidato di hadapan kami, beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya. 
Kemudian bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya aku menugaskan 
seseorang diantara kalian untuk suatu tugas yang diberikan Allah 
kepadaku, lalu ketika datang ia berkata, "Ini harta kalian, dan ini adalah 
hadiah yang diberikan untukku". Mengapakah ia tidak duduk saja di rumah 
ayah-ibunya sehingga hadiahnya itu datang kepadanya ?. Demi Allah, 
tidaklah seseorang diantara kalian yang mengambil sesuatu yang bukan 
haknya, melainkan akan memikulnya ketika bertemu Allah pada hari 
giyamat. Maka sungguh aku akan mengetahui seseorang diantara kalian 
menghadap Allah dengan memikul unta yang bersuara atau lembu yang 
melenguh atau kambing yang mengembik". Kemudian Rasulullah SAW 
mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat putih ketiaknya sambil 
mengucapkan, "Alloohumma hal ballaghtu ?". (Ya Allah, bukankah saya 
sudah menyampaikan ?"). Abu Humaid berkata, "Aku betul-betul melihat 
dengan mataku dan mendengar dengan telingaku (peristiwa tersebut)". 
(HR Bukhari juz 8 hal. 661 


aa IE TE 1 ga) J6 CAME KA LE 


4 
“ 


Ae UB EN SR el Oiho TE NI 
BEA Ia JUS Ham Was Rar BA 6 drnta 
6 


-J 
an NG Wa jadi Ja 5 yua Makin MG ddag 


Ja IS Le) sak Bas Ka Lg da dpan as 


anang Degan ai 
A53 sat Jas Teh ya HN JG 5 ali 


AA 

Nee kasa 331 

Dari Abu Humaid As-Saa'idiy, dia berkata : Rasulullah SAW menugaskan 
seorang laki-laki dari suku Al-Azdiy untuk mengurus shadagah (zakat)nya 
bani Sulaim. Laki-laki itu biasa dipanggil Ibnul Utbiyyah. Begitu tiba dari 
melaksanakan tugasnya, ia langsung menghitung hasilnya. Ia berkata, “Ini 
harta kalian, dan ini merupakan hadiah”. Rasulullah SAW lalu bersabda, 
“Kenapa kamu tidak duduk saja di rumah ayah dan ibumu sampai datang 
kepadamu hadiahmu, jika kamu memang benar ?”. Kemudian beliau SAW 
berpidato di hadapan kami. Setelah beliau memuji Allah dan menyanjung- 
Nya, selanjutnya beliau SAW bersabda, “Adapun sesudah itu, 
sesungguhnya aku menugaskan seorang diantara kalian untuk melakukan 
suatu pekerjaan yang dikuasakan oleh Allah kepadaku. Ketika kembali dari 


7 


tugasnya, orang itu berkata, “Ini harta kalian dan ini hadiah yang diberikan 
untukku”. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayah-ibunya sampai 
datang hadiah itu kepadanya, jika dia memang orang yang benar ?. Demi 
Allah, tidaklah seorangpun diantara kalian yang mengambil sesuatu 
darinya yang bukan haknya, melainkan pada hari giyamat akan bertemu 
Allah Ta'aalaa dengan menanggung beban yang berat. Sungguh aku akan 
mendapati salah seorang diantara kalian bertemu Allah sambil membawa 
unta yang bersuara atau lembu yang melenguh atau kambing yang 
mengembik”. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi 
hingga kelihatan putih kedua ketiaknya, lalu mengucapkan, “Alloohumma 
hal ballaghtu" (Ya Allah, bukankah saya telah menyampaikan ?”). (Abu 
Humaid As-Saa'idiy berkata), “Mataku melihat dan telingaku mendengar". 
1 bit Sa hal. 1463, no. 27) 


5 Y EN Air IE gl 233 3 
sad Apa SB oke IE Bebas la 


bel OP 


3 31 L 


dala Casa 33 KST BI ba du IS 9 as 
yee ade lia IU 9 YOYY Hei era edaji aa (X3 


tai 
Dari Abu Barzah Al-Aslamiy, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidaklah bergerak kedua tapak kaki seorang hamba (pada hari giyamat), 
sehingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang 
ilmunya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia 
mendapatkannya dan untuk apa ia belanjakan, dan tentang badannya 
untuk apa ia gunakan”. (HR. Tirmidzi juz 4, hal. 36, no. 2532, ia berkata : 
Ini hadits hasan shahih) 
Bersambung ....... 


